
Rabu 

22 Mei 2019 


Serambi Iklan 

- serambinews.com - 


Serambi Indonesia 



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDA ACEH 


Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Kemitraan. 

Urusan Perindustrian 

Pelaksanaan Urusan Perindustrian pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota 
Banda Aceh Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perindustrian dialokasikan 
anggaran sebesarRp. 6.221.323.440,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.160.688.395,00, atau 99,03 
%. Anggaran yang bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum dialokasikan 
untuk program dan kegiatan sebagai berikut: Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. 

Urusan Perdagangan 

Pelaksanaan Urusan Perdagangan pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM 
dan Perdagangan Kota Banda Aceh Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Bidang 
Perdagangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.330.310.032,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 
11.945.872.973,00, atau 96,88%. Anggaran yang bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018, 
secara umum dialokasikan untuk program dan kegiatan sebagai berikut: Program Perlindungan Konsumen 
dan Pengamanan Perdagangan, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program 
Peningkatan Pelayanan Pasar. 


TAHUN ANGGARAN 2018 


A. PENDAHULUAN 

Program pembangunan daerah yang direncanakan dalam APBK pada setiap tahunnya disusun 
dengan prinsip-prinsip partisipatif, transparatif dan akuntabel. Atas dasar prinsip-prinsip tersebut maka 
APBK harus dapat dipertanggungjawabkan dan diinformasikan kepada masyarakat dalam bentuk Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada Masyarakat merupakan 
laporan tentang Implementasi dan Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2018 yang 
disusun berdasarkan penjabaran program dan kegiatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) Kota Banda Aceh. Disamping itu juga sebagai salah satu instrumen untuk kepentingan evaluasi 
kinerja, serta menjadi ukuran tertentu dalam melihat kemajuan rencana program dan kegiatan pembangunan 
dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Banda Aceh. 

Pembangunan daerah yang telah dirancang melalui mekanisme APBK tahun 2018 adalah serangkaian 
usaha yang sistematis dan berencana untuk mencapai visi, misi dan program pembangunan daerah yang 
penyusunannya berpedoman pada RPJM Kota Banda Aceh. 

B. ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH 

Kegiatan Pemerintah Kota Banda Aceh, baik yang berkenaan dengan penggunaan belanja 
penyelenggaraan pemerintahan, maupun belanja pelayanan publik dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, diantaranya sangat ditentukan oleh kemampuan anggaran pendapatan daerah. 

Pemerintah Kota Banda Aceh akan terus lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang 
lebih khusus diupayakan pada sumber PAD, melaui kebijakan-kebijakan yang ditempuh dalam rangka 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Total Anggaran Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 
1.217.868.908.236,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.135.914.599.521,72 atau 93,27 %, yang terdiri 
atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018 sebesar Rp. 271.470.773.450,00 dan dapat 
direalisasikan sebesar Rp. 246.277.150.484,71 atau 90,72%. 

Dana Perimbangan yang direncanakan pada APBK tahun 2018 sebesar Rp. 771.745.938.000,00, terdiri 
dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dan terealisasi 
sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 748.380.228.413,00 atau 96,97 %. 

Sementara Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang direncanakan sebesar Rp. 174.652.196.786,00 
dapat direalisasikan sebesar Rp. 141.262.220.624,01 atau 80,88 %. 

C. ANGGARAN BELANJA DAERAH 

Sesuai dengan Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh sebagaimana 
yang telah ditetapkan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang 
Perubahan APBK Banda Aceh Tahun 2018 Belanja Daerah adalah sebesar Rp. 1.285.339.223.812,00 
realisasinya sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp. 1.173.868.935.018,67 atau 91,33%. Kebijakan 
Umum Anggaran Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018,disamping diarahkan untuk pemenuhan 
kebutuhan operasional perkantoran guna mendukung penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kota Banda 
Aceh, juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik. Oleh sebab itu, dalam penggunaannya, setiap 
komponen belanja daerah senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas, sesuai dengan 
prioritas program dan kegiatan. 

Selanjutnya komponen belanja operasi yang terdiri atas Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja 
Bunga; Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp. 1.045.671.605.282,00 dan pada 
akhir Tahun Anggaran 2018 dapat direalisasikan sebesar Rp. 945.743.102.355.67,00 atau 90,44 %. 

Untuk Belanja Modal Tahun 2018 direncanakan sebesar Rp. 106.417.868.151,00 sampai akhir Tahun 
Anggaran 2018 dapat direalisasikan sebesar Rp. 100.757.750.369,00 atau 94,68%. 

Belanja Tidak terduga direncanakan sebesar Rp. 900.000.000,00 sampai akhir Tahun Anggaran 2018 
dapat direalisasikan sebesar Rp. 0,00 atau 00,00 %. 

Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada 
tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 132.311.560.879,00, dapat direalisasikan sebesar Rp. 
127.329.892.794,00 atau 96,23 %. 

Untuk Belanja Transfer Bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 
pada tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 38.189.500,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 
38.189.500,00 atau 100%. 

D. URUSAN WAJIB 

Urusan Pendidikan 

Pelaksanaan Urusan Pendidikanpada tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kota Banda Aceh, dengan jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 295.449.377.788,00. 
dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 273.906.866.587,00, atau 92,71%. Anggaran yang bersumber 
dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum dialokasikan untuk program dan kegiatan 
sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, 
Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program 
Pendidikan Non Formal, Program Pendidikan Luar Biasa, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan 
Olahraga, Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. 

Urusan Kesehatan 

Pelaksanaan Urusan Kesehatan Kesehatan pada tahun pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas 
Kesehatan Kota Banda Aceh dan BLUD RSU Meuraxa Kota Banda Aceh, dengan jumlah anggaran yang 
tersedia pada APBK Banda Aceh sebesar Rp. 243.651.774.301,00. 

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kesehatan tersebut, maka dialokasikan 
anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh sebesar Rp. 82.684.478.572,00, sampai dengan berakhirnya 
Tahun Anggaran 2018 yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 74.190.093.819,50 atau 89,73 % Secara umum 
anggaran yang dialokasikan pada APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 adalah untuk membiayai program 
dan kegiatan sebagai berikut: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, 
Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, 
Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Pencegahan 
dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pengadaan, 
Peningkatan dan PerbaikanSarana dan PrasaranaPuskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, 
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan 
dan Anak, Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah. 

Selain itu guna mendukung kegiatan pada Urusan Kesehatan maka dalam APBK 2018 pada 
BLUD RSU Meuraxa Kota Banda Aceh dialokasikan anggaran sebesar Rp. 160.967.295.729,00 dapat 
direalisasikan sebesar Rp. 130.016.026.981,00 atau 80,77 % Anggaran yang bersumber dari APBK Banda 
Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum dialokasikan untuk program dan kegiatan sebagai berikut : 
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit 
Paru-paru/Rumah Sakit Mata, Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. 

Urusan Lingkungan Hidup 

Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup pada tahun pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas 
Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, Untuk mendukung pelaksanaan program 
dan kegiatan bidang pekerjaan umum dialokasikan anggaran sebesar Rp. 61.821.325.940,00, dan dapat 
direalisasikan sebesar Rp. 58.824.482.719, atau 95,15 %. Anggaran yang bersumber dari APBK Banda 
Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum dialokasikan untuk program dan kegiatan sebagai berikut : 
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 
Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, 
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Kualitas dan 
Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 
(RTH), Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah. 

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2018 dilaksanakan oleh 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh. Untuk mendukung pelaksanaan program 
dan kegiatan bidang pekerjaan umum dialokasikan anggaran sebesar Rp. 89.869.414.362,00, dan dapat 
direalisasikan sebesar Rp.87.344.124.148,00, atau 97,19 %. Anggaran yang bersumber dari APBK Banda 
Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum dialokasikan untuk program dan kegiatan sebagai berikut: Program 
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program 
Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan SaluranD 
rainase/Gorong-gorong, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa 
dan Jaringan Pengairan Lainnya, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, 
Program Pengendalian Banjir, Program Peningkatan Susunan Tata Ruang dan Tata Bangunan, Program 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Pelaksanaan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2018 dilaksanakan 
oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh. Untuk mendukung pelaksanaan 
program dan kegiatan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dialokasikan anggaran sebesar 
Rp. 12.830.229.879,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.554.920.760,00, atau 97,85 %. Anggaran 
yang bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum dialokasikan untuk program 
dan kegiatan sebagai berikut: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Pengembangan Perumahan, 
Program Kerjasama Pembangunan. 

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 

Pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas 
Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan 
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.349.780.303,00 dan dapat 
direalisasikan sebesar Rp. 10.992.872.716,00, atau 96,86%. Anggaran yang bersumber dari APBK Banda 
Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum dialokasikan untuk program dan kegiatan sebagai berikut : 
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 
Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Pendidikan Menengah, Program Pengembangan dan 
Keserasian Kebijakan Pemuda, Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana Olahraga. 

Urusan Penanaman Modal 

Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Kota Banda Aceh. Untuk mendukung 
pelaksanaan program dan kegiatan bidang Penanaman Modal dialokasikan anggaran sebesar Rp. 
4.260.274.144,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.129.848.193,00, atau 96,94%. Anggaran yang 
bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum dialokasikan untuk program dan 
kegiatan sebagai berikut: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Pengembangan dan Pembangunan 
Perekonomian Daerah, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 

Urusan Koperasi dan UKM 

Pelaksanaan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas 
Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan 
bidang Koperasi dan UKM dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18.074.381.143,00, dan dapat direalisasikan 
sebesar Rp. 17.535.480.762,00, atau 97,02%. Anggaran yang bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun 
Anggaran 2018, secara umum dialokasikan untuk program dan kegiatan sebagai berikut : Program 
Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program 
Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Peningkatan 
Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah, 
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 


Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 

Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2018dilaksanakan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan 
bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.768.979.135,00 
dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.356.372.726,00, atau 93,90%. Anggaran yang bersumber dari APBK 
Banda Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum dialokasikan untuk program dan kegiatan sebagai berikut: 
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program 
Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Penataan Administrasi Kependudukan. 

Urusan Ketenagakerjaan 

Pelaksanaan Urusan Ketenagakerjaan pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota 
Banda Aceh. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang Ketenagakerjaan dialokasikan 
anggaran sebesar Rp. 5.356.941.894,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.153.927.920,00, atau 
96,21 %. Anggaran yang bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum 
dialokasikan untuk program dan kegiatan sebagai berikut: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program 
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Peningkatan Kesempatan 
Kerja, Program Perlidungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. 

Urusan Pangan 

Pelaksanaan Urusan Pangan pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Pertanian, 
Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang 
Pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.056.149.604,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 
8.340.997.018,00, atau 92,10%. Anggaran yang bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018, 
secara umum dialokasikan untuk program dan kegiatan sebagai berikut: Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, 
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan. 

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018 
dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan 
Keluarga Berencana Kota Banda Aceh. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.817.697.695,00, 
dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.353.083.576,00, atau 74,82 %. Anggaran yang bersumber dari 
APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum dialokasikan untuk program dan kegiatan seba¬ 
gai berikut: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas 
Anak dan Perempuan, Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak, Program 
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. 

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2018 dilaksanakan 
oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga 
Berencana Kota Banda Aceh. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencanadialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.100.261.500.00, dan dapat 
direalisasikan sebesar Rp. 2.827.546.137,00, atau 91,20%. Anggaran yang bersumber dari APBK Banda 
Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum dialokasikan untuk program dan kegiatan sebagai berikut 
: Program Keluarga Berencana, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Penyiapan Tenaga 
Pendamping Kelompok Bina Keluarga. 

Urusan Perhubungan 

Pelaksanaan Urusan Perhubungan pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda 
Aceh. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang perhubungan dialokasikan anggaran 
sebesarRp. 18.395.848.105,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 17.942.071.871,00, atau 97,53 %. 
Anggaran yang bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum dialokasikan untuk 
program dan kegiatan sebagai berikut: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Pembangunan Prasarana 
dan Fasilitas Perhubungan, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Program 
Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. 

Urusan Komunikasi dan Informatika 

Pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang komunikasi 
dan informatika dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.518.583.437,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 
5.084.700.471,00, atau 92,14%. Anggaran yang bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018, secara 
umum dialokasikan untuk program dan kegiatan sebagai berikut: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program 
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program Kerjasama Informasi dan Media Massa. 

Urusan Pertanahan 

Pelaksanaan Urusan Pertanahan pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda 
Kota Banda Aceh. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang pertahanan dialokasikan 
anggaran sebesar Rp. 425.348.180,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 421.705.000,00, atau 99,14%. 
Anggaran yang bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum dialokasikan 
untuk program dan kegiatan sebagai berikut: Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah dengan 
kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pemerintah dan Publik 

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Pelaksanaan Urusan Pemberdyaaan Masyarakat Desa pada tahun 2018 dilaksanakan oleh 
Dinas Pemberdayaan MasyarakatGampong Kota Banda Aceh. Untuk mendukung pelaksanaan 
program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dialokasikan anggaran sebesar Rp. 
9.219.507.455.00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.500.705.053,00, atau 92,20 %. Anggaran yang 
bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum dialokasikan untuk program dan 
kegiatan sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Keberdayaan 
Masyarakat Pedesaan, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Program Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 
Desa, Program Penguatan Kelembagaan Mukim dan Aparatur, Program Sinkronisasi Pengentasan 
Kemiskinan, Program Fasilitasi Pendapatan dan Kekayaan Gampong. 

Urusan Sosial 

Pelaksanaan Urusan Sosial pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. 
Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang sosial dialokasikan anggaran sebesar Rp. 
6.821.234.053.00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.465.860.751,00, atau 94,79 %. Anggaran yang 
bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum dialokasikan untuk program dan 
kegiatan sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, 
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Program 
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan AnakTerlantar, Program Pembinaan 
Para Penyandang Cacat dan Trauma, Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo. 

Urusan Kebudayaan 

Pelaksanaan Urusan Kebudayaan pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kota Banda Aceh, untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kebudayaan 
tersebut maka dialokasikan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh sebesar 
Rp. 915.777.250.00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 874.171.000,00, atau 95,46 %. Anggaran yang 
bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum dialokasikan untuk program dan 
kegiatan sebagai berikut: Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. 

Urusan Statistik 

Pelaksanaan Urusan Statistik pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangaunan 
Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang statistik 
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 62.805.820.00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 54.515.800,00, 
atau 86,80%. Anggaran yang bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum 
dialokasikan untuk program dan kegiatan sebagai berikut: Program Pengembangan Data/lnformasi. 

Urusan Kearsipan 

Pelaksanaan Urusan Kearsipan pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pustaka dan Arsip Kota Banda 
Aceh. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang kearsipan dialokasikan anggaran sebesar 
Rp. 12.877.500.00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.720.000,00, atau 98,78%. Anggaran yang bersumber 
dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum dialokasikan untuk program dan kegiatan sebagai 
berikut: Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. 

Urusan Perpustakaan 

Pelaksanaan Urusan Perpustakaan pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pustaka dan Arsip 
Kota Banda Aceh. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang perpustakaan dialokasikan 
anggaran sebesar Rp. 2.924.275.313,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.685.455.714,00, atau 
91,83 %. Anggaran yang bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum 
dialokasikan untuk program dan kegiatan sebagai berikut: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program 
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. 

E. URUSAN PILIHAN 

Urusan Kelautan dan Perikanan 

Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pengan, 
Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh. Untuk mendukung pelaksanaan program dan 
kegiatan bidang kelautan dan perikanan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.570.658.700,00, dan dapat 
direalisasikan sebesar Rp. 3.358.024.875,00, atau 94,04%. Anggaran yang bersumber dari APBK Banda 
Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum dialokasikan untuk program dan kegiatan sebagai berikut: 
Program Pengembangan Budidaya Perikanan. 

Urusan Pertanian 

Pelaksanaan Urusan Pertanian pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pengan, Pertanian, 
Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang 
pertanian dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.625.027.300,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 
2.418.631.290,00, atau 92,14 %. Anggaran yang bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018, 
secara umum dialokasikan untuk program dan kegiatan sebagai berikut: Program Peningkatan Pemasaran 
Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, 
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, Program Pencegahan dan Pe¬ 
nanggulangan Penyakit Ternak, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Program Peningkatan 
Pemasaran Hasil Produksi Peternakan. 

Urusan Pariwisata 

Pelaksanaan Urusan Pariwisata pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Banda 
Aceh. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang pariwisata dialokasikan anggaran 
sebesar Rp. 10.899.433.793,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.777.446.576,00, atau 89,71 %. 
Anggaran yang bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum dialokasikan untuk 
program dan kegiatan sebagai berikut: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Pengembangan 


F. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Badan 
Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh, Inspektorat 
Kota Banda Aceh, Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, Sekretariat DPRK Banda Aceh, Dinas Pemadam 
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 
Banda Aceh, Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, Sekretariat 
Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, Sekretariat Baitul Mai Kota Banda Aceh, Sekretariat 
Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh, Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh dan 9 
(sembilan) Kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh. 

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan 
pada Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh dialokasikan anggaran sebesar Rp. 
10.090.693.396,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.525.026.125,00, atau 94,39 %. Anggaran yang 
bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum dialokasikan untuk program dan 
kegiatan sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Pengembangan Data/lnformasi, 
Program Kerjasama Pembangunan, Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat 
Tumbuh, Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, Program Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. 

Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh dialokasikan anggaran sebesarRp. 
190.378.999.790,00, dapat direalisasikan sebesar Rp. 171.897.425.963 atau 90,29 %. Anggaran yang 
bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum dialokasikan untuk program dan 
kegiatan sebagai berikut Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program 
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh 
dialokasikan anggaran sebesarRp. 11.200.731.915,00, dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.796.390.347,00 
atau 96,39 %. Anggaran yang bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum 
dialokasikan untuk program dan kegiatan sebagai berikut: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program 
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. 

Pada Inspektorat Kota Banda Aceh telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.423.746.025,00, dapat 
direalisasikan sebesar Rp. 6.071.863.467,00 atau 94,52 %. Anggaran yang bersumber dari APBK Banda 
Aceh Tahun Anggaran 2018 secara umum dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagai 
berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga 
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. 

Pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 57.435.364.798 
dapat direalisasikan sebesar Rp. 54.107.685.751 atau 94.21 %. Anggaran yang bersumber dari APBK 
Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 secara umum dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan 
sebagai berikut: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Program Peningkatan Sistem 
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, Program Optimalisasi 
Pemanfaatan Teknologi Informasi, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Program 
Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah, Program Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur, 
Program Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah, Program Pendidikan Kedinasan, 
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program Pengembangan Kapasitas Pemerintahan 
Kota, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program Kerjasama Informasi dan 
Media Massa, Program Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam, Program Penyemarakan Syiar Islam, 
Program Pemberdayaan Sarana Ibadah. 

Pada Sekretariat DPRK Banda Aceh telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 47.581.454756 dapat 
direalisasikan sebesar Rp. 45.861.458.375 atau 96,39 %. Anggaran yang bersumber dari APBK Banda Aceh 
Tahun Anggaran 2018 secara umum dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut 
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 
Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program 
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. 

Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh telah dialokasikan anggaran 
sebesar Rp. 7.721.331.369,00, dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.225.755.306,00 atau 93,58 %. 
Anggaran yang bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 secara umum dialokasikan untuk 
pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program 
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan 
Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. 

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah KotaBanda Aceh telah dialokasikan anggaran sebesar 
Rp. 5.168.941.106,00, dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.949.372.352,00 atau 95,75 %. Anggaran yang 
bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 secara umum dialokasikan untuk pelaksanaan 
program dan kegiatan sebagai berikut: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Pencegahan Dini dan 
Penanggulangan Korban Bencana Alam. 

Pada Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 
16.026.438.513,00, dapat direalisasikan sebesar Rp. 15.517.737.581,00 atau 96,83 %. Anggaran yang 
bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 secara umum dialokasikan untuk pelaksanaan 
program dan kegiatan sebagai berikut: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Pembinaan dan 
Pengembangan Syari’at Islam, ProgramPenelitian dan Pengembangan Syari’at Islam, Program Usaha 
Dakwah Generasi Muda dan Kader Dakwah, Program Pemberdayaan Sarana Ibadah, Program Pembinaan 
Aqidah Umat, Program Penyuluhan Agama Islam dan Sosialisasi Qanun, Program Pembinaan Fardhu 
Kifayah, Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Daerah. 

Pada Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 
8.114.992.049,00, dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.900.038.141,00 atau 97,35 %. Anggaran yang 
bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 secara umum dialokasikan untuk pelaksanaan 
program dan kegiatan sebagai berikut Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Pembinaan dan 
Pengembangan Syari’at Islam, Program Penyuluhan Agama Islam dan Sosialisasi Qanun. 

Pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh telah dialokasikan 
anggaran sebesar Rp. 2.333.716.499,00, dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.282.267.835,00 atau 54,95 %. 
Anggaran yang bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 secara umum dialokasikan untuk 
pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program 
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan 
Sumber Daya dan Peran Ulama, Program Penelitian dan Pengembangan Syariat Islam. 

Pada Sekretariat Baitul Mai Kota Banda Aceh telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 
24.938.834.319,00, dapat direalisasikan sebesar Rp. 18.793.881.670,00 atau 75,36 %. Anggaran yang 
bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 secara umum dialokasikan untuk pelaksanaan 
program dan kegiatan sebagai berikut Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Penyemarakan Syiar 
Islam. 

Pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Banda Aceh telah dialokasikan anggaran 
sebesar Rp. 1.282.989.377,00, dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.117.948.680,00 atau 87,14 %. 
Anggaran yang bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 secara umum dialokasikan 
untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program 
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah. 

Pada Sekretariat Adat Aceh (MAA) Kota Banda Aceh telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 
2.395.513.934,00, dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.294.134.477,00 atau 95,77 %. Anggaran yang 
bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 secara umum dialokasikan untuk pelaksanaan 
program dan kegiatan sebagai berikut Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Penyerarakan Syiar 
Islam, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Aceh. 

Pada 9 (sembilan) Kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh dialokasikan anggaran sebesar Rp. 
26.038.839.596,00, dapat direalisasikan sebesar Rp. 24.651.687.027,00 atau 94,65 %. Anggaran yang 
bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum dialokasikan untuk program dan 
kegiatan sebagai berikut Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan 
Daerah. 

G. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Kota Banda Acehdan Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. 

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum, pada Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.097.557.659,00, 
dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.949.858.784,00 atau 97,10 %. Anggaran yang bersumber dari APBK 
Banda Aceh Tahun Anggaran 2018, secara umum dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan 
sebagai berikut Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan 
Lingkungan, Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. 

Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dialokasikan 
anggaran sebesar Rp. 15.759.480.835,00, sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2018 yang dapat 
direalisasikan sebesar Rp. 14.697.189.307,00 atau 93,26 %. Secara umum anggaran yang dialokasikan 
pada APBK 2018 adalah untuk membiayai program dan kegiatan sebagai berikut : Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pendidikan 
Politik Masyarakat. 

H. PENUTUP 

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini kami sampaikan, 
guna memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 3Tahun 2007 tentang Penyampaian Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah kepada Masyarakat. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada 
kita semua. Amin. 



Banda Aceh,12 Mei 2019 


USMAN, SE.Ak, MM 


|Q www.facebook.com/serambinews 


@serambinews 













